
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan Ahmad Yani Timur No. 37 Telepon (0355) 321260 
TULUNGAGUNG KodePos 66217 


PENGUMUMAN 

NOMOR: 810/05 /PANSELDA.TA/2018 
TENTANG 

TAMBAHAN PENGUMUMAN 
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018 


Dalam rangka mendukung dan kelancaran Pelaksanaan Penerimaan CPNS tahun 

20i8 melalui SSCN maka perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bagi Pelamar yang tidak dipersyaratkan untuk mengunggah/up/oad dokumen, supaya 
dapat melanjutkan proses pendaftaran ke tahap selanjutnya maka dapat mengunggah 
ine .pdf kosong atau dokumen pdf dengan tulisan “ tidak dipersyaratkan" sebagaimana 
contoh di website : /?ftp;//b/fd.fo/unaaat// 7 g.ao./d f / 

2. Bagi pelamar yang merasa ada berkas yang kurang /belum ter-unggah /terjadi 
kesalahan unggah /upload dokumen pada SSCN dapat menyusulkan dengan 
disampaikan/datang langsung ke Badan Kepegawaian Daerah dalam amplop tertutup 
serta ditulis No.Register (di pojok kanan atas) serta ditempel Kartu Pendaftaran SSCN 
yang memuat No.Register, Nama, Jabatan serta Daftar Persyaratan Administrasi 
yang disusulkan (contoh terlampir) yang memuat Barcode No.Register dengan jelas 
paling lambat tanggal 14 Oktober 2018 dan dilayani setiap hari: 

Pukul : 08.00 WIB -15.00 WIB 

Tempat : Kantor Badan Kepegawain Daerah Tulungagung 

Jl. Ahmad Yani Timur IV No.7 Tulungagung - Jawa Timur 

Demikian untuk menjadikan maklum. 


Dikeluarkan di : Tulungagung 
Pada tanggal Q j CC i 2Ul8 

SEKRETAR]£ DAERAH 
ajafe8=Ketua4>0fwa Seleksi Daerah 

//<£// 

FAUZ1. MM. 

\\ Perpb^ia Utama Madya 

\^7ffP^1^p6919 199003 1 006 











contoh amplop berkas susulan 



I Ditulis Nomor Register 
NR . ifcsio,9885 


3 d*n r» Arrcpi 


Pemerintah Kab. Tulungagung 

Nomor Reaisirasi 1651665883 


Nomor Registras 

Nama 

Jabatan 


Barcode Jelas 


Centang yang disusulkan 


Hazsr) dan Ak'ed-tasi 


•- 


Sertwl Penani 


ScrtSkai STR Bcgi Tenaga Kesehatan 


Tfansinp Niai 


AIR MAU. 


radif 














































